LS 


Kenalan Dulu 
sama Visual Basic 6.0 


l1 Apa Itu Visual Basic 6.0? 


Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah Visual Basic atau 
lebih beken lagi adalah VB. Yah.. Visual Basic merupakan bahasa 
pemrograman desktop yang cukup populer dan sangat mudah untuk 
dipelajari. Visual Basic sering disebut juga sebagai sarana untuk 
menghasilkan program-program aplikasi berbasis Windows. 


Microsoft Visual Basic 6.0 menyediakan fasilitas yang memung- 
kinkan Anda menyusun sebuah program dengan memasang objek- 
objek grafis dalam sebuah form. Visual Basic bisa dibilang terlahir 
dari bahasa pemrograman BASIC yang memiliki kepanjangan 
Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code. Karena BASIC 
merupakan bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan cukup 
populer, hampir setiap programmer desktop menguasai pemrog- 
raman yang satu ini. 


Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan 
Visual Basic, di antaranya: 


1. User friendly dan dipakai dalam membuat aplikasi berbasis 
Windows. 


2. Membantu dalam membuat objek-objek pembantu program, 
seperti kontrol Active X, aplikasi internet, help, dan sebagainya. 


3. Dapat digunakan untuk uji program, karena program yang 
dibuat oleh Visual Basic dapat dijadikan sebagai file EXE yang 
executable dan siap pakai. 


12 Sejarah Perkembangan Visual Basic 


Seperti penulis katakan bahwa sebelum Visual Basic ini tercipta, 
terlebih dahulu muncul bahasa pemrograman BASIC sekitar era 
tahun 1960-an di Amerika, saat itu penulis masih belum lahir. BASIC 
merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami saat 
itu, sehingga setiap orang zaman itu yang ingin terjun ke dalam dunia 
programming, pasti memilih BASIC sebagai bahasa pemrograman 
pertama, termasuk para bapak-bapak software, seperti Bill Gates 
maupun Mark Zuckerberg. 


Pada tahun 1982 IBM memperkenalkan komputer pertamanya dan 
Microsoft sebagai sistem operasinya. Saat itu Microsoft  meng- 
gunakan MS-DOS untuk digunakan pada komputer tersebut. 
Microsoft juga menyertakan BASIC di dalam operasi tersebut, atau 
yang lebih dikenal dengan istilah @uickBasic (ABASIC). 


Pada tahun 1990 muncul sistem operasi Windows yang meng- 
gantikan penggunaan MS-DOS, tetapi karena antusias dari masya- 
rakat besar terhadap bahasa ABASIC, maka Microsoft memper- 
kenalkan bahasa Basic khusus Windows yang dikenal dengan nama 
Microsoft Visual Basic. Hingga saat ini tercatat sudah hadir kurang 
lebih 10 versi. 


1. Tahun 1991, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 1.0. 
Tahun 1992, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 2.0. 
Tahun 1993, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 3.0. 
Tahun 1996, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 4.0. 
Tahun 1997, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 5.0. 
Tahun 1998, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 6.0. 
Tahun 2003, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 7.0. 
Tahun 2005, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 8.0. 


000 Ta Oh MS MN 


Tahun 2008, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic Versi 9.0. 


— 
S 


. Tahun 2010, Microsoft mengeluarkan MS Visual Basic 
Versi 10.0. 


13 Perbedaan VB 6.0 dan VB.NET 


Visual Basic 6.0 merupakan versi terakhir sebelum berubah menjadi 
.NET. Apa sih yang membedakan antara Visual Basic 6.0 dengan 
Visual Basic .NET? 


Berikut perbedaan yang dapat penulis ambil: 


1. 


Visual Basic 6.0 baru sebagian mendukung OOP, sedangkan 
Visual Basic .NET telah mendukung penuh OOP. 


Hasil kompilasi source code pada Visual Basic 6.0 adalah 
File.EXE biner (native code), sedangkan Visual Basic .NET 
berupa File.EXE intermediate language (MSIL byte code). 


Hasil kompilasi pada Visual Basic 6.0 dapat langsung diekse- 
kusi, sedangkan Visual Basic .NET membutuhkan .NET 
Framework. 


Visual Basic 6.0 bermasalah pada deployment-nya (DLL hell), 
sedangkan Visual Basic .NET tidak. 


Program Visual Basic 6.0 tidak dapat berinteraksi dengan 
program dari bahasa lain, sedangkan Visual Basic .NET dapat 
berinteraksi selama bahasa lain mendukung .NET. 


Perintah-perintah dasar pada Visual Basic 6.0. dan Visual Basic 
.NET sebagian besar masih sama, kecuali perintah-perintah 
OOP-nya. 

Dari sisi IDE-nya, pengetikan kode pada Visual Basic .NET lebih 
cepat daripada Visual Basic 6.0. 


Untuk akses ke database Visual Basic .NET menggunakan 
ADO.NET, sedangkan Visual Basic menggunakan ADO. 


Selain itu, pada Visual Basic .NET (2008) dapat menggunakan 
LIN! (Language Integrated @uery) untuk mempermudah peng- 
aksesan data. 


14 Instalasi Visual Basic 6.0 


Penulis tidak menyertakan file instalasi program Visual Basic, 
mengingat jenis program ini memiliki lisensi tersendiri. Anda dapat 


membeli program instalasinya secara resmi di toko-toko komputer 
terdekat. (Ingat! Jangan membeli bajakan yah.. 9). 


Klik file SETUP.EXE atau klik ganda pada file instalasinya, maka 
Anda akan mendapatkan tampilan seperti pada Gambar 1.1. 


@9 Installation Wizard for Visual Basic 6.0 Professional Edition (252m! 


Visual Basic 6.0 Professional Edition 


The Visual Basic 6.0 Professional Edition Setup program will walk you through 
installing the applications and components youll need to accomplish your 
programming tasks. 


Use the Next button to proceed to the next screen. you want to change 
something in a previous screen. click the Back button. You may cancel the 
installation at any time by clicking the Eat button. 


IFyou would like to view the Visual Basic 6.0 Professional Edition Readme 
File, click here. 


View Readme 


Gambar 1.1 Installation wizard for Visual Basic 6.0 proffesional edition 


Klik tombol Next, maka akan menampilkan jendela selanjutnya. 


@9 Installation Wizard for Visual Basic 6.0 Professional Edition mera 


End User License Agreement 


Be sure to carefully read and understand all of the rights and restrictions 
described inthe EULA. You will be asked to review and either accept or not 
accept the terms of the EULA. This product will not set up on your computer 
unless or until you accept the terms of the EULA. For your future reference. 
you may print the text of the EULA from the eula.b file of this product. You 
may also receive a copy of this EULA by contacting the Microsoft subsidiary 
serving your country. or write: Microsoft Sales Information Center/One 
Microsoft Way /Redmond, WA 98052-6399. 


END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE 


IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Microsoft End-User License aa 
/Agreement ("EULA" is a legal agreement between you (either an 

Individual or a single entity) and Microsoft Corporation forthe Microsoft 
software products) accompanying this EULA, which includefs) computer 
Isoftware and may include "online" or electronic documentation. 

lassociated media, and printed materials ("SOFTWARE PRODUCT). By 
nstalling. copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT orany 
PIDATO ton Anton Ak-treA Lennn Dnana kn en lens ond erien kamen af Aoi 


Press the PAGE DOWN key to see more text... 


@ laccept the agreement 
(“ dont accept the agreement 


« Back Next » Eat 
W 


Gambar 1.2 End user licence agreement 


Klik tombol Next, maka akan menampilkan jendela selanjutnya. 
Masukkan serial number yang tertera pada paket program Anda, 
masukkan juga nama Anda dan nama perusahaan Anda. 


@9 Installation Wizard for Visual Basic 6.0 Professional Edition (ma 


Product Number and User ID 
Please enter your product's ID number: 


f3 mi 


Please enter your name and your company's name 


Your name: 


(kaus Saputra, S.Kom 


Your company's name: 


|Asta Solution 


« Back Next » y Eat 


Gambar 1.3 Product number and user id 


Setelah klik tombol Next, selanjutnya Anda akan disuruh memilih 
pada frame custom. Pilih pada option “Instal Visual Basic 6.0 
proffesional edition”. Klik tombol Next. Lihat Gambar 1.4. 


69 Installation Wizard for Visual Basic 6.0 Professional Edition t 4 Tea 


Visual Basic 6.0 Professional Edition 


Select Install Visual Basic 6.0 Professional Edition to define an integrated setup 
of products and server applications for this workstation. 


Select Server Applications to skip overthe setup of workstation tools and 
9o directly to server installation options. 


Custom - Server Setup Options 
(@ Install Visual Basic 6.0 Professional Edition 
C' Server Applications 


sa 


Gambar 1.4 Visual Basic 6.0 proffesional edition 


Anda akan diminta untuk menentukan letak penyimpanan program 
pada sebuah folder. Biarkan tetap pada posisi default. Klik tombol 
Next. Lihat Gambar 1.5. 


Ka Bl 
G9 Installation Wizard for Visual Basic 6.0 Professional Edition Se 


Choose Common Install Folder 


EN You can choose the location of the files that are common among Visual 
2 Studio 6.0 applications. The common files should be stored in afolder 
called Common. 


F you need to change the default shown below, you may click the Browse 
button to explore your hard drive and choose a new location. 


Choose a folder for common files: 
IC. Program Files Microsoft Visual Studio Common 


Browse... 


The minimum space reguired forthe common folder is 50 MB. 


Drive C: has 11867 MB free. 


« Back TAN Bit 


Gambar 1.5 Choose common instal folder 


Akan menampilkan jendela seperti pada Gambar 1.6. Klik Next. 


Visual Basic 6.0 Professional Setup 


3 Welcome to the Visual Basic 6.0 Professional installation program. | 
F— 


Setup cannot install system files or update shared files if the files are in use. Before continuing, close 
any open applications. | 


WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties. 


You may install Visual Basic 6.0 Professional on a single computer. Some Microsoft products are provided 
with additional rights, which are stated in the End User License Agreement included with your software. 


Please take a moment to read the End User License Agreement now. It contains all of the terms and 
conditions that pertain to this software product. By choosing to continue, you indicate acceptance of 
these terms. 


Exit Setup 


Gambar 1.6 Visual Basic 6.0 proffesional setup 


Akan menampilkan jendela instalasi, klik OK. Lihat Gambar 1.7. 


6 


"Visual Basic 60 Professional Setup rs 


Product ID: | 82891-1121111111-92494 | 


This is your Microsoft product identification number. If you want to call 
Microsoft for technical support. you will be asked for this number. 


For your records, please write down this number in the designated portion of 
your registration card. After the software has been installed, you can access 
the number by clicking the About... command on the Help menu. 


Gambar 1.7 Instalasi 


Proses instalasi components. Lihat Gambar 1.8. 


3 Setup is searching for installed components... 


p—4 


Gambar 1.8 Instalasi components 


Pilih option “Typical” untuk memulai instalasi. Lihat Gambar 1.9. 


Visual Basic 60 Professional Setup 


To choose the installation you want, click one of the following buttons. 


Iypical 
Setup will install the most tppical components 
—-—a 


Custom 


Setup will allow you to customize which components to install 


y Folder: 


C- Program Files1Microsoft Visual StudiofVB98 Change Folder... | 
L 
Exit Setup 


Gambar 1.9 Choose installation 


Proses checking for necessary disk space. Lihat Gambar 1.10. 


3 Setup is checking for necessary disk space... 
EA 


Gambar 1.10 Checking for necessary disk space 


Akan menampilkan proses instalasi. Lihat Gambar 1.11. 


HP Visual Basic 6:0 Professional Setup WI » . Oles 
Nan 

Na dio 

- For less than the price of two tools, you can get the entire 
development suite — Visual Studio "" 6.0, Professional 
Edition. Contact your local reseller for upgrade and 
discount information. 
Microsoft Visual Studio 6.0, Professional Edition is the 
complete suite for rapidly building business solutions that 
unleash the power of Windows@ and the Web. 


Visual Studio 6.0, Professional Edition includes: 


Visual Basic@ 6.0, Professional Edition 
Visual C440 6.0, Professional Edition. 
Visual J4 7" 6.0, Professional Edition. 
Visual InterDev"" 6 0, Professional Edition. 
Visual FoxPro@ 6.0, Professional Edition 
A single edition of the MSDNW Library. 
Microsoft Windows NT@ 4.0 Option Pack. 


Visual Basic 60 Professional Setup aj 


Destination Fie: 
R CAWindowsleystem32AMSWINSCK.OCX 


Gambar 1.11 Proses instalasi 


Selanjutnya Anda akan diminta untuk melakukan restart pada 
komputer Anda. Klik tombol Restart Windows. Lihat Gambar 1.12. 


Kena Lain Pee Pp Tea Pr Kena 
3 You need to restart Windows to complete the installation. 
F- 
Before you restart, close any open applications, including MS-DOS sessions, 


and saye all current documents. Remove any floppy disks stillinserted in 3 
disk drive. Then, click the Restart Windows button. 


Ifyou choose to restart, the screen may go blank or flicker. Please be patient 
while Setup restarts your machine. 


Exit Setup 


Gambar 1.12 Restart Windows 


Setelah melakukan restart pada komputer Anda, pastikan pada bar 
Start » All Program telah terinstal program Visual Basic yang telah 
kita instal. Lihat Gambar 1.13. Sampai di sini seluruh penginstalan 
telah kita lakukan. 


| CyberLink YouCam 
, Games 
! GOM Player Agus Saputra SKom 
| Google Chrome 
Ju IrfanView Documents 
| K-Lite Codec Pack 
| KONAMI Pictures 
41 Maintenance 
| Microsoft Office 
! Microsoft SOL Server 2005 
. Microsoft Visual Basic 6.0 
& Microsoft Visual Basic 6.0 
Ju Microsoft Visual Pai Tools 
! Microsoft Web Publishing 
! Microsoft Windows SDK v6.0A 
A Miro 
! Mobile Partner 


Music 


Games 


Computer 


Control Panel 


Devices and Printers 


| Nero 7 Essentials Default Programs 


| Notepad-- 
| PDFCreator Help and Support 
| PROLINK 
| Startup 
/ Toko 
& VMware 
| Winamp 
| WinRAR 


4 Back 


Search programs and files 


Gambar 1.13 Program Visual Basic telah terinstal 


